
invent 



Mencari Informasi 



Tabel berikut berisi uraian mengenai isi dokumen yang disertakan bersama PC 
Anda. Dokumen tersebut juga tersedia di www.hp.com/ support. 



Mencari Informasi 


Panduan 


Isi 


Penyiapan Cepat 


Berisi informasi yang diperlukan untuk 
menghubungkan komputer dengan perangkat 
lain. 


Memulai Penggunaan 


Berisi informasi yang diperlukan untuk 
menyiapkan perangkat lunak yang disediakan 
olefi pabrik. Juga berisi informasi pemecahan 
masalah dasar sebagai panduan jika Anda 
mengalami masalah sewaktu mulai 
menggunakan komputer. 


Panduan Referensi 
Perangkat Keras 


Berisi informasi dasar untuk melakukan 
peningkatan (upgrade) seri komputer ini. 


Panduan Utilitas Penyiapan 
Komputer (FIO) 


Berisi petunjuk cara menggunakan Computer 
Setup (Penyiapan Komputer). Alat bantu ini 
digunakan untuk melakukan konfigurasi ulang 
dan mengubah setelan default komputer bila 
ada perangkat yang baru dipasang dan untuk 
tujuan perawatan. 


Panduan Manajemen 
Desktop 


Berisi definisi dan petunjuk untuk menggunakan 
fitur keamanan dan fitur Intelligent 
Manageability yang sudah diinstal pada 
model-model tertentu. 


Panduan Sekuriti Tertanam 
HP ProtectTools 


Berisi petunjuk penggunaan perangkat lunak 
untuk mengkonfigurasikan setelan untuk chip HP 
ProtectTools Embedded Security. 



Mencari Informasi (Lanjutan) 



Panduan Isi 



Panduan Komunikasi 
Jaringan & Internet 


Berisi definisi dan petunjuk untuk menggunakan 
fitur kontroler antarmuka jaringan (network 
interface controller atau NIC) yang sudah 
diinstal pada model-model desktop tertentu. 


Panduan Pemecahan 
Masalah 


Berisi petunjuk dan solusi untuk menangani 
masalah pada seri komputer ini. Juga berisi 
skenario untuk masalah perangkat keras dan 
peranqkat lunakyanq munqkin teriadi. 


Informasi Keselamatan & 
Peraturan 


Berisi informasi keselamatan dan peraturan 
sesuai persyaratan Amerika Serikat, Kanada, 
dan internasional. 


Jaminan* 


Berisi persyaratan dan ketentuan jaminan, masa 
jaminan, serta jenis layanan jaminan yang 
tersedia untuk produk tersebut. 


*Dol<umen ini hanya tersedia di Web dan dalam bentuk cetakan saja, tidak 
tersedia dalam CD Dokumentasi. 



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini 
dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Satu-satunya jaminan atas produk dan layanan HP 
tercantimi dalam pemyataan jaminan yang menyertai produk dan layanan tersebut. Tidak ada bagian 
dari dokumen ini yang dapat dianggap sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas 
kesalahan teknis maupun editorial ataupun kekurangan yang tercantum dalam perjanjian ini. 



